Bus 
KPLIRASI PRODUKTIVITAS 


Digits, the Calculator for Humans 


”7,963.47 


Commenting. Easily label any iten 
Kalkulator yang dilengkapi dengan receipt untuk pengarsipan 
Harga: Rp 9.500,- 


e 
ai 2 Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


Digits memang berfungsi sebagai alat penghitung layaknya kalkulator. 
Namun yang membedakan adalah fungsi Tape di mana “rekaman” 
hitung-hitungan itu tercatat di area yang menyerupai kertas. Dengan 
demikian, Anda bisa melakukan penghitungan yang panjang, misalnya 
merekapitulasi pendapatan atau pengeluaran harian serta bulanan. 
Nanti hasil rekapan itu bisa dicetak (membutuhkan AirPrint) atau di- 
share ke orang lain via email. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Pernah lihat teller bank yang menghitung menggunakan alat khusus dan 
alat itu mengeluarkan transkrip hitung-hitungan untuk semacam arsip? 
Kalau Anda ingin kalkulator yang bisa mencatat setiap hitung-hitungan 
yang Anda lakukan, maka aplikasi ini cocok untuk digunakan. 


Dengan begitu, Anda bisa melacak-jejak dari mana hasil penghitungan 
didapat. Apabila ada salah satu angka yang ternyata mengalami salah 
ketik, maka dengan mudah Anda mengoreksi angka tersebut tanpa harus 
melakukan input angka dari awal. Dengan angka yang super-besar dan 
warna latar belakang yang mencolok (kuning, abu-abu, dan warna 
lainnya), aplikasi ini menjadi cukup menarik dan mudah digunakan. 


Voice Recorder PRO 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Ingin merekam pembicaraan? Instal aplikasi ini. Voice Recorder PRO 
bahkan tidak hanya untuk merekam dan mengedit suara saja. Anda bisa 
mengubah rekaman suara itu menjadi teks. Bahkan, sebuah teks bisa 
diubah menjadi suara (misalnya untuk membaca dokumen). Untuk 
mengubah suara menjadi teks, aplikasi ini telah mendukung 30 bahasa 
yang berbeda. 


Edit voice 


Crop Audio 


Sort by Name 


Interview 15:46:11 


Meeting spee... 05:34:08 


Voice Recorder Pro dipakai untuk merekam dan mengedit suara 


Keynote 


10 


Explore by sea. 


Iris 
Mosanc 
Narse In 


Object Cube 


Object Flp 


Object Push 


Object Zoom 


Kalau ingin membuat presentasi yang eye catching, 
gunakanlah Keynote 


Harga: Rp 99.000,- 
Kategori: presentasi 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


Keynote adalah “MS Powerpoint” dalam dunia Apple. Jadi kalau ingin 
membuat presentasi, gunakanlah Keynote. Anda bisa memindahkan file 
presentasi dari Keynote versi desktop ke dalam iPad dan begitu pun 
sebaliknya. Jadi iPad bisa digunakan sebagai wahanan penyajian 
presentasi maupun pembuatan presentasi itu sendiri. Keanggunan 
Keynote tidaklah diragukan lagi. Efek-efek spesialnya sangat banyak dan 
Anda bisa memanipulasi objek hanya dengan menggerak-gerakkan 
tangan atau jari saja. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Keynote ideal untuk pembuatan presentasi tanpa membutuhkan skill 
desain yang mumpuni. Mulailah dengan theme-theme siap-pakai (ada 30 
themes) yang sudah disiapkan. Selanjutnya, percantik menggunakan 
teks, images, chart, shapes, dan efek-efek interaktif untuk chart. Kalau 
Anda sudah mendesain presentasi menggunakan MS Powerpoint, maka 
Anda diijinkan untuk memolesnya memakai Keynote. Transfer saja file 
Powerpoint itu via email atau iTunes File Sharing. 


Untuk efek-efeknya, Keynote menyediakan efek cinematic yang me- 
nyerupai film-film layar lebar dan juga efek bawaan seperti Clothesline, 
Object Flip, dan sebagainya. Teks-teks yang Anda tulis pun bisa diberi 
efek. 


Kalaupun Anda benar-benar tidak menguasai teknik desain presentasi, 
maka cobalah instal aplikasi Templates for Keynote Presentations 
(search saja di iTunes) dengan harga Rp 9.500. Jadi, Anda bisa ber- 
konsentrasi pada materi presentasi tanpa harus memusingkan masalah 
desain. 


1" 


Abc Notes 


Harga: Rp 29.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Terbiasa menulis catatan yang nanti akan ditempelkan di kulkas, meja, 
atau tepi layar monitor? Kalau demikian, lakukan hal serupa dengan 
menggunakan aplikasi ini. Buat catatan-catatan di atas kertas berwarna- 
warni dan simpan sebagai wallpaper. Nanti Anda tidak akan pernah 
melupakan janji, daftar belanjaan, to-do list, dan sebagainya karena 
catatan itu menempel terus di layar iPad sebagai background. 


abcNotes support both 
portrait and landscape 
iPad orientations. 


Note layout will 
not be lost! 


Anda bisa menempel catatan di dalam Home Screen 
atau Wallpaper 


Numbers 


Harga: Rp 95.000,- 
Kategori: spreadsheet 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


12 


Jam Co 


T A | Farmera" Mart Saos | 


Farmers' Market Sales Ken 


Numbers merupakan aplikasi untuk mengolah data 
(spreadsheet) yang terbaik 


Fungsi 


Numbers adalah aplikasi spreadsheet yang dianggap sebagai “MS Excel” 
di dunia Apple. Hadir dalam edisi desktop, iPhone, maupun iPad, 
Numbers mengijinkan Anda mentransfer file antara komputer Mac dan 
gadget-gadget tersebut secara mudah. Kalau Anda tidak bisa menyajikan 
data dengan baik, gunakanlah salah satu dari 30 theme siap-pakai yang 
telah disediakan oleh Numbers. Kalau Anda menggunakan MS Excel, 
maka data-data yang sudah Anda input itu juga bisa diedit memakai 
Numbers. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Kalau Anda ingin menyajikan data, maka Numbers layak dimiliki. Ini 
adalah aplikasi paling lengkap untuk input dan penyajian data, baik 
dalam bentuk sel-sel maupun grafik yang interaktif. Peletakan grafik, 
teks, dan gambar menjadi lebih mudah karena di dalam Numbers ada 
fitur free-form canvas. Tidak hanya itu saja, penyusunan kembali kolom 
dan baris bisa dilakukan lewat metode sentuh dan drag. Begitupun kalau 
ingin mengatur ukuran tabel. Untuk menambah teks, formula, tanggal, 


13 


dan waktu, cukup sentuhkan jari Anda dua kali pada sel yang dimaksud. 
Ada 250 fungsi yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Anda juga bisa 
membuat formulir yang lantas bisa diisi secara langsung oleh siapa pun. 
Selanjutnya, data-data yang diisikan itu tersimpan sebagai data yang bisa 
diolah oleh Numbers. 


Selanjutnya, hasil pekerjaan Anda bisa diekspor ke format PDF, CSV, atau 
MS Excel via email atau iTunes transfer. 


Werdsmith 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Kalau hobi Anda menulis, maka aplikasi ini bisa dicoba. Aplikasi ini 
membantu Anda terfokus pada tujuan awal, yaitu menulis, entah novel, 
blog, karya tulis non-fiksi, atau apa pun juga. Aplikasi ini juga dilengkapi 
fitur motivasi yang membantu Anda mengatur ritual dan target-target 
menulis harian sehingga ritme Anda menjadi terjaga. Jangan khawatir 
kehilangan tulisan Anda karena secara otomatis, tulisan tersebut di- 
backup dan dilindungi password. 


Ceria P kekhan aa — 
Me... 


P Ir was the best of t 35 the worst of times, it was the age of wisd 
| Short Story 9 sa | 


foolishne r of belief, it was the epoch of incre 


was the spring of hope, it was the winter 


ofore us, wa were all going direct to Hoav 
other way: in short, the period was so far Ike the present period, that s| 


3 nsisted on its being received, for good or for evil, in the superlative dej 


play There were a king with a large jaw and a aueen with a plain face, on th4 

a king with a large jaw and a gueen with a fair face, on the throne of Frd 

Essay a clearer than crystal to the lords of the State preserves of loaves and fish 
settled for ever | 


It was the year of Our Lord one thousand seven hundred and seventy-fl 
Oa this, Mes, Southcotl 

| 
and-twentieth blessed birthday, of whom a prophetic private in the Life 


0 England at that favoured period, as 


Turn your iPad into a 


portable writing studio. 


Tulislah novel atau karangan lainnya menggunakan aplikasi ini 


14 


Remove Duplicate Contact 


Harga: Rp 9.500,- 
oa, 


INI Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Phone book bisa penuh mungkin bukan karena banyaknya kontak baru 
yang Anda tambahkan, tapi bisa juga karena ada begitu banyak nomor 
telepon ganda yang tak sengaja terinput. Oleh karena itu, supaya 
phonebook tampak ramping dan rapi, gunakan aplikasi Remove 
Duplicate Contact untuk mencari data-data kontak ganda dan selan- 
jutnya menghapusnya. 


Groups 


AII Contaets (3150) — 
Alex Abal 6 
From PC (3150) Alex Abe PS 
Family (0) Alex Abal o 
Classmate (0) Alex Abal S1 
Friend (0) Alex Abel PS 
Colleaguo (0) Alex Abel PN 
Alox Abe o 
' es | 
Ba Alex e 
Ba Alex e 
Bit Alox 0 
Bit Alax PS 
Ba Alax o 
Ba Alox e 
Ba Alex “ 


Rapikan buku telepon Anda dari data-data ganda 


WireShare 


Harga: Rp 39.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Ingin mentransfer file dari iPhone/iPad ke iPhone/iPad teman Anda? 
Gunakan WireShare. Aplikasi ini mampu melakukan transfer via Wi-Fi 
atau media lainnya seperti iTunes, email, Dropbox, dan sebagainya untuk 
30 jenis file seperti file MS Office, HTML, file video (mpv, m4v, mov, wmv, 
avi, flv, dan sebagainya) serta file audio seperti mp3, aac, dan ZIP, serta 
RAR. Anda juga bisa membuka file PDF dan kemudian menanda- 
tanganinya secara langsung memakai sapuan jari. 


Obtaining Files with Various Methods 


9 
ke) 
3) 
3) 
(m) 
aj 
O 


Berbagi file kini menjadi lebih mudah dan praktis 


Alarm Clock HD Free 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Aplikasi ini akan menampilkan jam saat ini, membunyikan alarm pada 
waktu yang telah Anda atur, sekaligus memberi informasi kecil kepada 
Anda dari berbagai sumber, termasuk update-an Facebook, Twitter, 
cuaca, atau sumber dari RSS. Jadi ketika bangun tidur pun, Anda bisa 


16 


membaca info-info terbaru tanpa harus membuka aplikasi satu demi 
satu. Ketika bangun tidur pun, Anda bisa mengatur agar ada musik yang 
dilantunkan sehingga setiap pagi, Anda akan terasa dimanjakan. 


(HI 


an ujan 


Alarm dengan tampilan futuristik dan informasi yang melimpah 


Harga: Rp 9.500,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Aplikasi ini berfungsi sebagai countdown timer, atau penghitung mun- 
dur sesuai lamanya waktu yang diinginkan. Anda bisa memanfaatkannya 
untuk mengingatkan Anda ketika merebus telur, istirahat siang, bermain 
game, dan kebutuhan lainnya. Ketika waktu telah habis, maka nanti akan 
terdengar salah satu dari sembilan jenis ringtone. Aplikasi ini bekerja 
secara background sehingga bisa tetap aktif walaupun Anda bekerja 
menggunakan aplikasi lain. 


17 


Bacayard removet 


21. Hunger 


22, Chase wim psoudo-Latin names 


13, Chase wi Coyote outrun 


24. Triskdng 


3. Act 2 
41. The plan 


12, Prop 1 
41. Prop 2 
14. Seed 


sei AN... 


Outliner membantu Anda memecah gagasan yang besar 


Fungsi 


Fungsi Outliner adalah untuk mem-breakdown sebuah gagasan yang 
besar menjadi ide-ide yang lebih kecil, rinci, serta spesifik. Kalau Anda 
penulis, maka Outliner bisa digunakan untuk membantu Anda menyusun 
isi bab, subbab, hingga subsubbab. Kalau Anda mengelola sebuah 
organisasi, maka aplikasi ini bisa dipakai untuk merinci apa saja yang 
perlu disiapkan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. 


menjadi ide-ide yang lebih rinci 


Harga: Rp 49.000,- 
Kategori: word processor 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Outliner bisa digunakan sebagai tool untuk To-Do List dan bisa juga 
dipakai untuk menyusun sebuah buku. Kalau Anda terbiasa menyusun 
sebuah konsep, maka Outliner cocok digunakan. Masing-masing project 
atau task dilengkapi dengan pie-chart untuk membantu Anda melihat 
apakah project/task itu sudah komplit atau belum. Untuk membuat 
outline, aplikasi ini menawarkan metode drag dan drop yang me- 
mudahkan Anda menyusun ulang deretan item (misal: bab dan subbab) 
menurut alur yang lebih tepat. 


Voice Search 


Harga: Rp 9.500,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan perintah suara terhadap 
aplikasi-aplikasi/situs penting seperti Google, Yahoo, Bing, Google Maps, 
Youtube, Vimeo, Wikipedia, Twitter, dan sebagainya. Aplikasi ini mampu 
mengenali perintah suara dari 20 bahasa yang berbeda. Jadi kalau Anda 
malas mengetik, maka aplikasi ini bisa menjadi alternatif. 


4:21 PM 1001 4 Settings 


Voice Search 


Detect end of speach 


Sound 


Mencari informasi penting menggunakan perintah suara 


Search 


19 


iA Writer 


# Writer For iPad and iPhone 


- Keyboard extension with « « and punctuation keys 
Seamless sync between Mac, iPad and iphone 

- iCloud and Dropbox integration 

- Custom typeface optimized for iPad and iPhone 
Focus Mode keeps yau focused on the current 3 lines 


- Advanced file browser to organize your textd 


- Custom typeface optimized for iPad and iPhone 


Focus Mode keeps yau focused on the current 3 lines 


- Advanced file browser to organize your text) 


- Foldor support (Drag'n"drop to create) 


wa What"s New in 1.9 


- Localizod for Chinese, English, French, German, 
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and Spanish 
- New documents are named automatically 

- Improvod document zenaming 

- Greatly improved keyboard bar 


- Pull document changes from Dropbox 


mimkoni kicterasolit Lontar EOOhOK mag 
i i 


Jika ingin menulis dengan konsentrasi penuh, maka iA Writer 
menjadi pilihan ideal 


Harga: Rp 49.000,- 
write Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


iA Writer adalah aplikasi word processor tanpa distraksi. Aplikasi ini 
memiliki tampilan yang super-sederhana dan tidak dilengkapi dengan 
banyak fitur visual. Tujuannya untuk membantu Anda mengetik dengan 
tetap fokus. Kalau Anda seorang penulis yang mudah terdistraksi 
(terpecah pikirannya), maka gunakanlah aplikasi ini. Tak ada formatting 
text serta fitur-fitur visual sehingga konsentrasi Anda hanya melulu pada 
materi yang ingin Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. 


20 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Kebanyakan word processor seperti Pages atau MS Word memiliki 
banyak sekali fitur untuk mempercantik dokumen. Di satu sisi, fitur-fitur 
tersebut sangat membantu. Namun di sisi lain, fitur-fitur itu akan mem- 
buat pikiran menjadi terpecah-pecah. Bayangkan kalau Anda menulis 
dan ternyata melihat font yang digunakan untuk tulisan itu buruk atau 
perlu ditebalkan, dimiringkan, atau diberi garis bawah. Karena terlalu 
memikirkan tampilan teks daripada materi yang ingin ditulis, maka tak 
heran pikiran menjadi terpecah-pecah konsentrasinya dan target pe- 
nulisan naskah menjadi terhambat. iA Writer hadir dengan tampilan 
yang minimalis, mirip Notepad pada sistem MS Windows, dan teks yang 
Anda tulis itu bisa disimpan dalam format .tzt. 


Namun di antara fitur-fitur yang telah disediakan, fitur paling menonjol 
adalah keberadaan anak panah kanan dan kiri untuk menggerakkan 
kursor. Anak panah ini (ada di keyboard virtual) fungsinya untuk 
meletakkan kursor pada teks yang ingin diedit. Dengan demikian, Anda 
tidak perlu menggunakan metode tap (menyentuh jari di layar iPad atau 
iPhone) untuk memindah kursor. 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Aplikasi ini berfungsi untuk mengukur objek secara akurat. Setiap grid 
yang ada di layar iPad mewakili 1 inchi persegi. Jadi jika Anda ingin 
melihat ukuran fisik sebuah buku, kartu nama, kardus, meja, atau objek 
lainnya, cukup sorot menggunakan kamera iPhone atau iPad ke arah 
objek itu dan hitung berapa persegi yang digunakan. Setelah itu, cukup 
kalikan jumlah persegi yang dipakai dengan angka 1 inchi sehingga 
didapat ukuran objek yang sesungguhnya. Dengan kata lain, aplikasi ini 
berfungsi sebagai penggaris virtual. 


21 


Note Taker HD 


(Toha Doe Prana 
yan PETIR Broaday, Arlingfen, MA 
trauma? 5 Y2 )2 97660 


' Kama Dri Penang Gea 
OPERATOR'S LICENSE # S yz ) 


| 
Sacaltng acas E10 Nopes 
u 


INJURIES 


DJ 'Nsureoss CJ) Woruer 
CAR CAR — PEDE 


Note Taker HD digunakan untuk membuat tulisan langsung 
melalui goresan jari 


Harga: Rp 49.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


Note Taker HD berfungsi untuk membantu Anda membuat catatan 
dengan cara menuliskannya memakai sapuan jari. Ini berbeda dengan 
aplikasi pembuat catatan lainnya yang memanfaatkan keyboard virtual. 
Note Taker HD juga bisa digunakan untuk membuat PDF annotation, 
yaitu catatan-catatan yang langsung Anda bubuhkan ke atas dokumen 
PDF. Bayangkan jika dokumen PDF itu berbentuk faktur atau perjanjian. 
Anda bisa mengisi faktur itu langsung memakai coretan tangan atau 
membubuhkan tanda tangan yang lebih realistis. 


22 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Ada banyak orang yang lebih lambat membuat catatan menggunakan 
keyboard dibandingkan sapuan jari. Gerakan sapuan jari mirip dengan 
gerakan menulis memakai pena sehingga bagi mereka yang gagap 
mengetik, aplikasi Note Taker HD ini cukup membantu. Anda juga bisa 
membuat diagram serta bentuk-bentuk karena Note Taker HD di- 
lengkapi dengan 30 bentuk siap-pakai. 


Fungsi yang paling menonjol mungkin adalah sapuan jari untuk menulis 
sesuatu. Bayangkan Anda bisa menggambar, menciptakan sketsa, sampai 
membubuhkan tanda tangan. Atau ada file PDF berisi peta? Anda bisa 
menggambar rute menuju ke suatu tempat langsung memakai sapuan 
tangan itu. 


Note Taker HD membawa sensasi menulis di atas sehelai kertas tepat 
memakai iPad. 


lamurai Mobile Whiteboard 


Harga: gratis 


» Kategori: produktivitas 


. » Didesain untuk: iPad 


Kalau Anda presentasi, mungkin pernah menyajikan diagram struktur 
organisasi, flowchart, workflow atau alur kerja, serta diagram-diagram 
lainnya. Untuk membuat diagram secara cepat, gunakan aplikasi ini. Ada 
banyak ikon, gambar, dan objek yang membantu Anda menyelesaikan 
diagram secara cepat. Anda bisa membuat garis lurus, melengkung, atau 
bentuk-bentuk untuk menyatukan diagram itu. Setelah membuat dia- 
gram, maka hasilnya dapat di-share dalam format PDF atau JPEG. 


23 


Project your whiteboard 
on toa screen or monitor. 


Zamurai Mobile Whiteboard 


Huick Print for iPad 


Harga: Rp 95.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPad 


Kalau printer Anda mendukung AirPrint (cek daftarnya di sini: 
http://support.apple.com/kb/ht4356), maka instal aplikasi Ouick Print 
for iPad ini. Anda bisa mencetak foto, dokumen, halaman website, PDF, 
file MS Office, dan materi lainnya menggunakan jaringan Wi-Fi. Tinggal 
siapkan aplikasi ini dan pilih dokumen yang akan dicetak. Nanti Ouick 
Print akan memerintahkan printer Anda untuk melakukan pencetakan. 


Pages 


Harga: Rp 95.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


24 


Creative 


typespeople, spiritual 
seekers, and original thinkers 
throughout history have felt the 
pull of the kite. 


Benjamin Franklin demonstrated that Ighening was on airborre electncal 

Garrerit by tying a metal key to his favorite kite and setting it alot dunng & 

powerkd storm, New Zesland's Maori tribes behaved 
that kites ahapad Ike birde could carry messages up to 

the ancestors, and in Thailand, kitos were relaased into the 

sky to appeaso the monsoon gods. Hindi speakars 

P havecc 


Kite ant 


speritual and 
grasay fic 
adjustn 


Can we maka naa pu Ovote? 


#arar 
wander. At the san “ping that 
kite MOM. keeniya force of the 
wind 

Fiying a kite na great way to allewato sress it forces the Mler to stay In the)moment. Sad another 


way, it helps the ilior step away from his or her desk, froen @manl and voicomasl and to-do ksts, and 


wpend a couple al hours outside on 8 besutitul day 


Dokumen akan tampak meriah jika ditulis menggunakan Pages 


Fungsi 


Pages adalah “MS Word” dalam dunia Apple. Selain versi desktop, Apple 
juga menciptakan Pages versi iPad dan iPhone untuk membantu Anda 
membuat dokumen, tulisan, riwayat hidup, dan karya-karya lainnya 
secara cepat dengan tampilan visual yang indah. Jikapun Anda tidak 
pandai mendesain dokumen yang eye catching, aplikasi Pages ini 
memiliki 60 desain template siap-pakai untuk membantu Anda. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Kalau Anda ingin menulis atau membuat dokumen serta karya tulis 
lainnya secara mobile, maka Pages ini layak Anda gunakan. Bukan saja 
karena dokumen itu bisa diekspor ke format MS Word atau PDF, tapi 
fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini juga cukup lengkap. Bahkan 
Anda bisa membuat chart 3D dan penuh efek animasi yang menarik 
tanpa membutuhkan aplikasi tambahan. Aplikasi ini juga terhubung 
dengan layanan iCloud sehingga bisa bertukar dokumen antara iPad, 
iPhone, dan iPod lewat jaringan internet. Kalau pun Anda belum terbiasa 
dengan aplikasi ini, maka aktifkan opsi Coaching Tips untuk panduan 
langkah demi langkahnya. Gambar, foto, video bisa ditambahkan secara 
cepat menggunakan fitur Media Browser. 


25 


Final Argument 


Harga: Rp 49.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPad 


Final Argument pada dasarnya adalah aplikasi untuk membuat pre- 
sentasi. Namun slide-slide presentasi yang dibuat menggunakan aplikasi 
ini didesain menyerupai konsep mind-map yang bersifat non-linear. Itu 
artinya, slide-slide dihubungkan lewat ranting-ranting dan Anda bisa 
memilih slide manapun tanpa harus berurutan dari awal hingga akhir. 
Dengan metode seperti ini, Anda bisa mengaktifkan slide tertentu 
apabila ada audience yang menanyakan topik yang spesifik. Aplikasi ini 
mendukung file-file presentasi yang selama ini kita gunakan untuk diedit 
atau digunakan kembali seperti file PDF, PPT, DOC, XLS, Keynotes, dan 
sebagainya. Serta di dalamnya ada fitur external screen yang me- 
mungkinkan para audience melihat presentasi sementara Anda bisa 
melihat materi yang lain. Ini penting untuk berjaga-jaga apabila audience 
ingin menanyakan sesuatu. 


iThoughts HD 


Thoughts Uses 


sega | 5 Meetings 


Planning "" 
ah Munagaman , Thinking 
benua Mati P , : towna 

Brainstormi 
eror Solving ? z2 -. 
Mean 

tam L 
- maparatan 
Communication “ 
d Education 


» Note Taking 
G Gro 


Membuat mind map menggunakan iThoughts HD 
menjadi lebih mudah 


26 


Harga: Rp 95.000,- 


Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPad 


Fungsi 


iThoughts HD merupakan aplikasi yang dapat membantu Anda membuat 
mind-map. Ada banyak fungsi mind-map, antara lain untuk membantu 
proses brainstorming ide-ide baru, mem-breakdown organisasi, mem- 
bantu meringkas catatan agar mudah diingat, menyusun acara atau 
sebuah konsep sehingga terlihat bagian-bagian yang saling terhubung 
satu dengan lainnya, dan banyak lainnya. Anda juga bisa membuat 
diagram serta sketsa untuk keperluan pembelajaran atau organisasi. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Apabila terbiasa dengan cara berpikir ala Mind-map, maka aplikasi ini 
sudah cukup komprehensif. Anda bisa memilih bentuk-bentuk lekukan 
garis-garis yang membentuk struktur mind-map, memberi ikon-ikon, 
warna, cloud, clip art, dan pendukung lainnya untuk membantu 
pembuatan mind-map yang indah dan mudah “dibaca”. 


Anda bisa membuat mind-map seluas apa pun. Di dalam tampilan iPad, 
membuat cabang-cabang mind-map sangatlah mudah karena tersedia 
perintah pembuatan cabang atau tangkai dalam bentuk ikon-ikon. 
Dengan menggunakan Doodle Feature, Anda bisa menggambar garis- 
garis diagram memakai sapuan jari. 


Jika perlu, cabang-cabang yang Anda buat bisa disambungkan dengan 
foto-foto yang ada di dalam Library. Dengan demikian, mind-map ini 
akan tampak lebih meriah. Informasi tentang cara menggunakan 
iThoughts HD ini dapat diperoleh lewat situs berikut ini: 
http://www.ithoughts.co.uk/iThoughtsHD/ Videos.html. 


27 


Synchronize 


Harga: gratis 
“3 Kategori: produktivitas 

Didesain untuk: iPhone dan iPad 
Ide dasar aplikasi ini sebenarnya sederhana. Anda bisa melihat pukul 
berapa saat ini di belahan dunia yang lain. Dengan begitu, kalau Anda 
ingin melakukan Korespondensi, terutama via telepon, Anda tidak perlu 
khawatir mengganggu waktu tidur, kerja, atau santai mereka. Aplikasi ini 
mendukung hingga 400 kota di dunia. Dengan tampilan angka dan 


tulisan yang superbesar, aplikasi ini tampil lebih modern dan mini- 
malistic. 


Evernote 


Evernote digunakan untuk mengumpulkan apa pun 
yang menarik dalam satu wadah 


28 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


Evernote berfungsi untuk mengumpulkan apa pun yang Anda temukan, 
baik dunia nyata maupun maya, dalam satu wadah. Selanjutnya, 
informasi, foto, suara, dan materi lainnya yang sudah dikumpulkan itu 
bisa dibuka dan diolah memakai iPhone, iPad, maupun komputer. Jadi 
kalau di jalan ada ide yang terlintas, Anda bisa mencatat atau merekam 
ide itu menggunakan Evernote. Kalau menemukan peristiwa atau 
fenomena unik di tengah jalan, Anda bisa memotret atau mem-video- 
kannya memakai kamera iPhone maupun iPad untuk disimpan ke dalam 
Evernote. Selanjutnya, tulisan, foto, atau video itu bisa dibuka kembali 
menggunakan komputer untuk tujuan-tujuan tertentu. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Aplikasi ini wajib dimiliki apabila Anda orang yang tergolong kreatif dan 
banyak ide serta gagasan yang muncul begitu saja tanpa mengenal waktu 
dan tempat. Dulu, orang menggunakan buku catatan kecil untuk 
mencatat ide yang muncul tanpa bisa diduga. Sekarang, gunakanlah 
Evernote. Anda bisa mengkopi berita dari internet, memotret adegan di 
jalan, merekam suara, secara mudah. Pertimbangkan beberapa aktivitas 
berikut yang bisa tertolong berkat Evernote: ketika ingin membeli 
produk di supermarket tapi Anda tunda karena belum memiliki uang 
yang cukup. Potretlah produk itu. Anda mencatat daftar belanjaan 
menggunakan komputer dan membukanya lewat iPhone atau iPad via 
Evernote. Anda melihat peristiwa lucu atau rambu-rambu aneh di jalan 
raya dan ingin disimpan ke komputer. Potretlah dan nanti bukalah 
memakai komputer via Evernote. Anda menemukan berita di situs 
internet dan ingin membacanya nanti di kantor memakai iPhone atau 
iPad. Simpan berita itu dan bacalah menggunakan Evernote di kantor 
Anda. Ada banyak kegiatan lain yang bisa dibantu memakai Evernote. 


29 


HomeRoutines 


Harga: Rp 49.000,- 


| YP Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Apakah Anda ibu rumah tangga yang selalu melakukan rutinitas di 
rumah? Kalau demikian, pasang aplikasi HomeRoutines. Anda bisa 
mendata tugas-tugas harian di rumah agar tidak ada satu pekerjaan pun 
yang terlewati. Anda bisa melihat tugas apa saja yang sudah komplit, 
belum tuntas, dan ingin dibuat menggunakan prinsip To-Do List. Ada 
juga fitur built-in timer untuk menjamin setiap pekerjaan selesai dalam 
kurun waktu tertentu, 10 atau 15 menit. 


The Brainstormer 


Harga: Rp 19.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Aplikasi ini berfungsi untuk membantu Anda menemukan gagasan- 
gagasan dengan cara menggabung-gabungkan beberapa kata menjadi 
satu. Ada dua model penggabungan kata-kata untuk mendapatkan ide 
baru, yaitu model wheel mode yang melingkar seperti roda dan slot 
machine yang menyerupai mesin judi. Setiap bagian roda maupun slot 
machine itu terdapat kata-kata tunggal. Nanti dengan menggabungkan 
dengan kata-kata lainnya, maka Anda akan menemukan banyak 
kombinasi ide yang bisa digali. The Brainstormer cocok dimiliki oleh 
para penulis dan novelist, misalnya untuk penciptaan karakter-karakter 
yang unik. 


30 


The Brainstormer menggabungkan beberapa kata menjadi 
sebuah ide baru 


Soulver 


4044 off $269.95 for the jacket $161.97 
iPad is $500 # 10.754 sales tax in California $553.75 
Price before GST is: 1016 on what Is $40 $36,36 
Train fare increase: $3.40 as Y increase of $3.10 98K 


4 a01 "2 
hemat 


Soulver membantu Anda menghitung uang dan investasi 


Harga: Rp 49.000,- 


| | Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPad 


Fungsi 


Soulver pada dasarnya adalah aplikasi penghitung. Namun aplikasi 
penghitung yang satu ini dibuat lebih spesifik fungsinya, yaitu meng- 
kalkulasi angka berdasarkan prosentase atau rumus keuangan tertentu. 
Dengan demikian, Anda bisa melihat angka sesungguhnya dibalik sebuah 
prosentase atau nilai sebuah angka di balik rumus-rumus. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Kalau Anda hobi belanja atau berburu barang-barang diskonan, maka 
Soulver perlu Anda miliki. Anda bisa menghitung berapa harga barang 
itu jika mendapat potongan 20Y6, misalnya. Memang Anda bisa menjaga 
pada pramuniaga yang bertugas melayani pembeli. Namun jika Anda 
masih sekedar melihat-lihat barang yang dipajang, mungkin Anda segan 
kalau harus bertanya secara langsung. Nah dengan menggunakan 
Soulver, Anda cukup menulis besarnya potongan dan harga barang yang 
ditawarkan itu. Secara otomatis, harga barang setelah didiskon itu akan 
terlihat di layar iPad. 


Selain itu, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk menghitung nilai investasi. 
Anda bisa menghitung dalam jangka waktu, katakanlah 3 tahun ke 
depan, nilai uang yang akan Anda miliki jika memakai rumus-rumus 
investasi yang ditawarkan oleh bankir atau perusahaan sekuritas. 


Dengan kata lain, Soulver merupakan kalkulatornya masalah keuangan. 


Microsoft UneNote for iPad 


Harga: gratis 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPad 


32 


Ini adalah versi iPad dari Microsoft OneNote. MS OneNote sendiri adalah 
aplikasi untuk menulis catatan apa pun, mulai dari gagasan, gambar- 
gambar, deretan barang yang ingin dibeli, dan lain sebagainya. Tiap-tiap 
catatan bisa dipecah dalam beberapa section sehingga tidak saling 
bercampur aduk. Selain itu, aplikasi ini tersinkronisasi dengan layanan 
SharePoint Online dan On-Premises. 


Lecture: "Scientific Classification" (Taxonomy 


http://con tr ris/454655errer: Scientists use a special approach for naming organisni 

1. Creator of this system was Carolus Linnaeus 
Paris budget: 2. Specific species of organismshave atwo word 
Item aty. Cost 9 Thisis called "binomial nomenclature" 
Airfare 2adults,2kids — $2,940 


e's how the Polar Bear's classificatio 


Hotel 7 nights $873 
Rental car 3 days $322 
Tickets/Admission Fees $100each person $400 
Meaks € days $800 Order Cernivora — Polar bear, black bear, giant panda, fox 
Souvenirs $75each person $300 Family Unidoe Polar bear, black bear, giant panda 
TOTAL BUDGET $4,918 Genus Ursus Polar bear, black bear 

speies U. maritimus Only the polar bear 


“Ursus maritimus” ts the polar bear's sent! 


Sentence for remembering the classifications: 
3. King Palmer Can't Order Fried Greens Secretly, 
. XX Word — Classification 
an 


BO@oOoa|(maonoa 


Notebooks Ouick Notes Recent Search Notebooks Ouick Notes Recent Search 


Microsoft OneNote membantu Anda membuat catatan apa pun 


Index Lard 


Harga: Rp 49.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Fungsi 


Masih seputar aplikasi untuk membantu Anda menuangkan gagasan 
yang “berserakan di otak”. Index Card bagaikan lembaran-lembaran 


33 


sticky-note yang kita jumpai di sekitar kantor. Anda tuangkan gagasan di 
sticky-note itu dan ditempelkan di lapisan papan tulis. Nanti catatan- 
catatan itu bisa digeser-geser untuk mendapatkan urutan yang paling 
ideal. Begitu pun Index Card. Gagasan yang Anda buat ditulis di kertas- 
kertas visual berukuran kecil. Kertas itu bisa diatur ulang urutannya dan 
bisa dipercantik menggunakan segala fitur. 


II vertical senaii view, wi 
the aearik tama An the 
Ieedang, Coleman senuki 


bending te drag, and por 
celaan Location will me 
senerdingiy 


Note Taker HD digunakan untuk membuat tulisan langsung 
melalui goresan jari 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Aplikasi ini mengakomodasi mereka yang terbiasa menulis ide-ide atau 
gagasan di atas kertas-kertas kecil yang selanjutnya ditempel di tembok 
atau papan tulis. Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk segala rupa 
pekerjaan seperti menulis scenario cerita, menjadwal janji-janji, mem- 
break down sebuah acara, dan tugas-tugas yang membutuhkan banyak 
ide serta detail lainnya. 


Kalau Anda ingin agar kertas-kertas itu ditata urut, maka cukup beri 
nomor. Anda juga bisa mengatur ukuran kertas-kertas itu sesuai ke- 
butuhannya. Ingin mempercantik seluruh tampilan aplikasi? Cukup ubah 


34 


latar belakangnya dari Cork, Dark, hingga Light. Ada pula pilihan font 
dan ukuran teks. 


Namun secara umum, Index Card ini ditujukan bagi penulis scenario 
sebab salah satu fitur yang disediakan adalah fitur pengeditan cerita 
yang nanti tersusun menyerupai scenario sebuah film. Jadi, adegan- 
adegan yang Anda tulis di dalam index card bisa langsung diubah 
menjadi sebuah scenario. 


Teleprompt- 


and audio recording 


or 3rd generation : 


and Portrait 


.conceived in 


Save your video clips to the 
photos app, s0 you can 
upload them to YouTube or 
edit them in iMovie 


cetem 


Teleprompt- membantu Anda mempresentasikan sesuatu tanpa 
khawatir lupa materi 


Harga: Rp 139.000,- 
Kategori: presentasi 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


35 


Fungsi 


Presentasi secara live, membawakan berita, atau menjadi pembicara 
publik, merupakan moment-moment yang sangat rentan terhadap 
terjadinya masalah ketika di harapan ratusan orang, materi yang ingin 
disampaikan ternyata tidak dapat diingat dengan baik. Kalau sudah 
begini, Anda membutuhkan “contekan” yang tersembunyi. Salah satu 
aplikasi untuk membantu Anda mencontek adalah Teleprompt--. Nanti di 
layar iPad akan muncul teks-teks berukuran besar yang dapat memandu 
Anda mengucapkan kalimat-kalimat dengan baik sesuai rencana. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Aplikasi ini sebaiknya Anda instal apabila Anda sering berbicara di 
depan umum. Dengan ukuran teks yang besar dan berwarna hijau, Anda 
bisa membaca “contekan” materi yang muncul di layar iPad. Teks yang 
muncul itu akan tergulung secara otomatis sesuai kecepatan tertentu. 
Ada 100 model kecepatan yang bisa dipilih sesuai dengan selera Anda. 


Jangan khawatir untuk kehilangan “teks”. Ketika Anda menghadap 
audience dan ingin menatap kembali ke layar iPad, Anda akan diberi 
tahu posisi teks terakhir yang telah Anda baca. Jadi, Anda tidak perlu 
bingung mencari posisi terakhir sebab ada fitur reading guide berbentuk 
anak panah dan shading (teks lebih jelas). Anda juga bisa merekam diri 
Anda seolah-olah sedang membaca berita dengan mengaktifkan kamera 
yang ada di layar iPad. 


Anda bisa menghentikan gerakan teks, mempercepat, atau berpindah 
dari satu teks ke teks lainnya lewat ikon-ikon yang telah disediakan. Jika 
Anda punya keyboard Bluetooth, maka gerakan teks bisa dikendalikan 
jarak jauh menggunakan keyboard itu. 


Fantastical 2 


AA Harga: Rp 29.000 


Bi Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone dan iPad 


36 


October 2013 


October 2013 ai 


13 19.1 20| 21 | 2 


TODAY 


4 Reminders 

Cable hookup 

Pick up dry cleaning 
TOMORROW 

Swimming practice 


SUNDAY 1 
Stephanie's birthday 
@ Final project meeting 


Interview with Alex 
@ 


Dinner at Emily's g Dinner at Emily's seataai 
Fantastical 2 berfungsi untuk mencatat jadwal-jadwal dan 
rutinitas yang Anda miliki 


Fungsi 


Kalau ingin mengatur jadwal, gunakan aplikasi Fantastica 2 yang sudah 
support iOS 7 secara penuh. Anda bisa mengatur jadwal menghadiri 
ulang tahun seseorang, mengatur kapan harus berenang, wawancara 
seseorang, datang ke makan malam sebuah keluarga, dan seterusnya. 
Selain itu, Anda juga bisa mengatur jadwal yang sifatnya repetitive 
(berulang-ulang) sehingga tidak perlu menginput setiap bulan. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Kalau ingin pengatur reminder atau penjadwalan yang tampak modern, 
maka aplikasi ini bisa Anda pakai. Anda bisa membuat jadwal ketemuan 
dengan seseorang yang dilengkapi dengan peta sehingga ketika Anda 
harus pergi, peta itu bisa menuntun perjalanan Anda. Kalau Anda sudah 
telanjur membuat berbagai jadwal kegiatan menggunakan Facebook 
events, maka tinggal koneksikan aplikasi ini menggunakan Facebook 
agar bisa “menarik” jadwal dari situ. Anda bisa juga menarik jadwal dari 
Google Calendar. 


37 


Pengaturan jadwal pun mudah dilakukan. Cukup duplikasi, pindahkan, 
atau bagikan jadwal itu kepada orang lain dengan mudah. Intinya, jika 
Anda membutuhkan pengatur jadwal yang elegan, maka aplikasi ini 
cukup membantu. 


Pocket Scanner 


Pocket Scanner Scan & Create PDFs 
Capture and digitalize valuable 
information with your iPhone 


Ki 
5 
BK 


Lg 


ir UR Fr 


Ik: Scan Everything, Miss Nothing 
:2$h Create Muti-Page PDF Documnets 
Enterprise Level image Processing 


Pocket scanner bisa memotret dokumen dan menyimpannya 
dalam format PDF 


Harga: Rp 29.000,- 
Kategori: produktivitas 


ii — Didesain untuk: iPhone dan iPad 


Scanner 


Fungsi 


Pernah melihat sebuah dokumen hasil cetakan dan ingin memilikinya 
dalam bentuk file PDF? Kalau demikian, miliki aplikasi Pocket Camera 
ini. Dokumen yang Anda potret bisa diubah ke dalam format PDF secara 
langsung. Setelah menjadi dokumen PDF, maka Anda bisa meman- 
faatkannya sebagai arsip. Lantas, Anda bisa mentransfernya ke dalam 
akun Dropbox atau Box agar bisa didownload menggunakan komputer. 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Aplikasi ini penting apabila Anda harus sering mendokumentasikan atau 
mengarsipkan kertas-kertas yang cukup banyak. Anda bisa menyimpan 
nota, kwitansi, kartu nama, dokumen perjanjian, dan apa pun juga ke 
dalam format PDF. Selanjutnya, jika Anda transfer ke komputer, maka 
hasil pemotretan itu akan menjadi dokumen yang bentuknya sama 
persis. Dengan begitu, Anda tidak perlu berurusan dengan kertas-kertas. 


File-file PDF itu lantas bisa disimpan dan dilindungi menggunakan 
password agar dokumen penting yang Anda potret itu tidak dibaca pihak 
lain. Jika Anda banyak memotret dan mengonversi hasil foto itu menjadi 
file PDF, maka jangan khawatir tentang pengaturan filenya sebab file-file 
pemotretan dan PDF akan dipisahkan secara efektif agar tidak saling 
tertukar. 


Dengan adanya fitur Automatic document edge detection, Anda tidak 
perlu harus memotret dokumen itu secara tegak lurus. Nanti aplikasi ini 
akan mendeteksi mana batas-batas dokumen itu sehingga hasil pemo- 
tretan yang miring pun akan menghasilkan file PDF yang rapi. 


Launch Center Pro 


Harga: Rp 49.000,- 
Kategori: produktivitas 


Didesain untuk: iPhone 


Fungsi 


Untuk melakukan satu tugas menggunakan iPhone, sering kali kita harus 
melakukan berbagai langkah awal. Misalnya, cobalah menelepon sese- 


39 


orang. Berapa langkah yang harus Anda lakukan mulai dari membuka 
buku telepon, mencarinya, sampai meneleponnya. Atau, berapa langkah 
yang dibutuhkan untuk memotret objek menggunakan Instagram? Tentu 
banyak, bukan? Launch Center Pro berfungsi untuk memperpendek 
langkah-langkah itu. 


Shortcuts make common 
actions lightning gu 


Launch Center Pro membuat jalan pintas untuk melakukan 
sesuatu 


Alasan Menggunakan Aplikasi Ini 


Efektif dan efisien merupakan salah satu kunci mengapa sebaiknya 
aplikasi ini diinstal. Launch Pro memotong langkah-langkah kurang 
perlu sehingga untuk melakukan tindakan tertentu, waktu dan pro- 
sesnya jadi lebih singkat. Jalan pintas-jalan pintas (shortcuts) yang telah 
siap-pakai antara lain, shortcut untuk langsung menelepon ibu, menulis 
pesan, mengirim email ke boss, mencari arsip Twitter, langsung meng- 
aktifkan kamera Instagram, mengubah iPhone menjadi lampu senter, 
dan sebagainya. 


40 


Anda bisa mengecek jalan pintas apa saja yang bisa diciptakan 
menggunakan aplikasi ini lewat situs berikut: 
http://actions.contrast.to. 


4 


